
AL-MA’SURAT 



Wirid-wirid Rasulullah saw. Pagi dan Petang. 
Dilengkapi dengan Riwayat dan Fadhilahnya 



Disusun oleh 

Hasan Al-Banna 


AL-MA'SURAT 

(WAZIFAH KUBRA) 


> *> \ 


Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan 

setan yang terkutuk 1} 


0* 0 O 

1. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan 
seluruh alam, 3. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, 4. Pemilik hari pembalasan. 5. Hanya 
kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. 
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, 7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat 
kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 1 2) 


|QS Al-Baqarah, 2: 1-5 i 




^Vll 1 ' ’> Ml' ’t ' » 'l i U " ’>'J' 

’-r J ® *>*■*"' 

0 \ ^ s t ^ s ^ 


1. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, dari Anas Radiallahu 'anhu dari Nabi Sallallah 'Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda: "Barang siapa di 
waktu pagi mengatakan: a 'udzubillahis sami'il alimi..., akan dibebaskan dari gangguan syetan hingga sore. 

2. Ubai bin Ka'ab radiallahu ‘anhu menceritakan, bahwa Rasulullah Sallallah Alaihi Wasallam Bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam 
genggaman tangan-Nya, tidaklah diturunkan dalam Taurat, Zabur, Injil, atau Furqan yang sebanding dengan \ Al-Fatihah. Sesungguhnya 
ia merupakan tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung yang dianugerahkan kepadaku." (HR. Tirmtdzi dan ia 
mengatakan, "Hadits hasan shahih.") 


1 



* ‘ • • * ■ * • 4 


1. Alif Lam Mim. 2. Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 
bagi mereka yang bertakwa, 3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, 
melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada 
mereka, 4. dan mereka yang beriman kepada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu 
(Muhammad), dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka 
yakin akan adanya akhirat. 5. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan 
mereka itulah orang-orang yang beruntung. 3 ’ 


QS Al-Baqarah, 2: 255-257 


255. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus 
(makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa 
yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia 
mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dan mereka 
tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. 
Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan 
Dia Mahatinggi, Mahabesar. 4 ’ 




z 

^ s* 9 N r y* 9 y* s* ,, * ^ 9 ^ 

^ \^3Jb \ 4 \ \J 


3. Diriwayatkan juga oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Hakim dalam Shahihnya, dari Ibnu Mas'ud radiallahu ’anhu, Nabi Sallallah 
Alaihi Wasallam. Bersabda: "Barang siapa membaca sepuluh ayat; empat ayat dari awal surah Al-Baqarah, ayat kursi dan dua ayat sesudah- 
nya, serta ayat-ayat terakhir dari Al-Baqarah tersebut, maka rumahnya tidak akan dimasuki oleh syetan sampai pagi" 

4. Dari Al-Qasim bin Abdurrahman radiallahu ‘anhu, dari Nabi Sallallah 'Alaihi Wasallam bahwa asma Allah yang Agung itu ada pada tiga 
surah dalam Al-Qur'an yakni: surah Al-Baqarah, Ali 'Imran, dan surah Taha. Al-Qasim berkata, "Kemudian aku mencarinya, maka aku menda- 
patkan pada surah Al-Baqarah adalah ayat (kursi), "allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum", pada surah Ali Imran adalah ayat, "alif lam mim, 
alahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum", dan pada surah Taha adalah ayat: "wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum." (Hadits ini diriwayatkan 
oleh Al-Hakim) 




2 


256. Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) 
antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman 
kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak 
akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 


L^e>\ 1 ijkSj ^ cuJdal i \ J 


257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya 
(iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka 
dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 


QS Al-Baqarah, 2: 284-286 \ 


j, c. & 

O yj&i 

284. Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan 
apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya 
(tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab 
siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 

1 IjS \sj a]u jij 


3 



285. Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an) 
dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata), "Kami 
tidak membeda-bedakan, seorang pun dari rasul-rasul-Nya." Dan mereka berkata, "Kami 
dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) 

kembali." 


O ^ ^ ^s\s bV y Oo \ 1 j 

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia 
mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari 
(kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum 
kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani 
kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum 
kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami 
memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung 
kami maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." 


QS Ali 'Imran, 3: 2 


2. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus 
mengurus (makhluk-Nya). 


QS Taha, 20: 111-112 





1 1 1 . Dan semua wajah tertunduk di hadapan (Allah) Yang Hidup dan Yang Berdiri Sendiri. 
Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. 

112. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia (dalam keadaan) beriman 
maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim (terhadapnya) dan tidak (pula khawatir) 
akan pengurangan haknya. 


5 \jj 


V x 




129. Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad), "Cuku- 
plah Allah bagiku; tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia 
adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung." 5) 


|QS Al-lsra', 17: 11 0-11 1| 


0 L? V j 

110. Katakanlah (Muhammad), "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama 
yang mana saja kamu dapat menyeru karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik 
( Asma'ul Husna) dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan janganlah 
(pula) merendahkannya dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu." 

^ V » 'O ^ ^ 'S*' 0 '» ^ \ >*'* " 


111. Dan katakanlah, "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak (pula) 
mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan 
dan agungkanlah Dia seagung-agungnya." 6) 


5. Dari Abu Darda' radiallahu ' anhu , dari Nabi Sallallah 'Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda/’Barang siapa di waktu pagi atau sore mem- 
baca: Hasbiyallahu... (QS. At-Taubah:129) tujuh kali, maka Allah akan mencukupi apa yang diinginkan dari perkara dunia dan akhirat. "(HR. 
Ibnu Sunni dan Ibnu Asakir secara marfu') 

6. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radiallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa pada waktu pagi 
dan sore membaca: Qulid'ullaha awid'urrahman... sampai akhir ayat, maka hatinya tidak akan mati pada hari dan malam itu. ( diriwayatkan 
oleh Ad-Dailami dalam kitab Musna Al-Firdaus) 


’ 


5 



QS Al-Mu'minun, 23: 115-118 


\Aif3 o \ ^ p \ ^ 

® g£>-jl ^ jv^jljjiplOj j^jO 


115. Maka apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada 
maksud) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? 7) 116. Maka Mahatinggi 
Allah, Raja yang sebenarnya; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan 
(yang memiliki) 'Arsy yang mulia. 117. Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain 
selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya 
hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. 118. Dan 
katakanlah (Muhammad), "Ya Tuhanku, berilah ampunan dan (berilah) rahmat, Engkaulah 
pemberi rahmat yang terbaik." 




7. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari ayahnya berkata, "Pada suatu peperangan Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam memberikan 
nasehat kepada kami agar membaca: Afahasibtum annama khalaq~nakum dan ayat-ayat berikutnya, kamipun membacanya, maka kami 
berhasil memperoleh kemenangan dan keselamatan." (Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, Abu Nu'aim, dan Ibnu Mandah. Al-Hafidz [Ibnu 
Hajar, pen.] berkata, "Sanadnya bisa diterima) 


6 


Cri ^3 ^’!i>$ 'j £ £»l jtj ® ^ 

»3jP' (^^5*' ji? ® ' b*^,^^y ^ l/oJ 

J*5® oj-^y J 0 ^.Ijr^r 1 * j ^ J^jUlis’j^p- 

f ^ o^*' \> *- ^ j ^ »0- ^ <-^a 

i^y^j ^ ^ 'csM> ’f^tyy 

® jj^ ^ J^l/ 7 ’j^J OjA-lJl 


17. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari (waktu subuh), 8) 
18. Dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu 
zuhur (tengah hari). 19. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan 
yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati (kering). Dan seperti itulah 
kamu akan dikeluarkan (dari kubur). 20. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 
menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang 
biak. 21. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan 
untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia 
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. 22. Dan di antara tanda-tanda 
(kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. 
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
mengetahui. 23. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah tidurmu pada waktu malam 
dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian 


8. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ketika pagi membaca: Subhanallahi 
hina..., sampai pada... wakazalika tukhrajun, maka ia akan menemukan apa-apa yang hilang pada hari itu. Dan barang siapa membacanya 
pada sore hari, akan ia menemukan apa yang hilang pada malamnya. " (HR. Abu Dawud). 


7 



itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. 24. Dan di antara tanda- 
tanda (kebesaran)-Nya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk (menimbulkan) ketakutan 
dan harapan dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit lalu dengan air itu dihidupkannya bumi 
setelah mati (kering). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang mengerti. 25. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah berdirinya langit 
dan bumi dengan kehendak-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari 
bumi, seketika itu kamu keluar (dari kubur). 26. Dan milik-Nya apa yang di langit dan di bumi. 

Semuanya hanya kepada-Nya tunduk. 


QS Gafir, 40: 1-3 




1. Ha Mim. 9) 2. Kitab ini (Al-Qur'an) diturunkan dari Allah Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui, 
3. Yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukuman-Nya; yang memiliki karunia. 
Tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah (semua makhluk) kembali. 


|QS Al-Hasyr, 59: 22-24| 


il O ^ j fcil x$\ 

® ' jip ' y>j 

22. Dialah Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang 
Maha Pengasih, Maha Penyayang. 9 10 » 23. Dialah Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Maha Raja 
Yang Mahasuci, Yang Mahasejahtera, Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara Keselamatan, Yang 
Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan. Mahasuci Allah dari apa yang 


9. Dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata bahwa telah bersabda Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam, "Barang siapa membaca: Ha Mim... 
dalam surah Gafir sampai ilaihil mashir, dan ayat kursi, maka akan dipelihara oleh kedua ayat tadi sampai sore dan barang siapa membacanya 
pada sore hari, maka kedua ayat itu akan menjaganya sampai pagi hari." (HR. At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Sunni, dan Al-Maruzy) 

10. Dari Abu Umamah radiallahu 'anhu bahwa Nabi Sallallah 'Alaihi Wasallam Bersabda, "Barang siapa membaca ayat-ayat akhir surah Al- 
Hasyr pada waktu malam atau siang, Allah akan menjamin baginya surga. (HR. Al-Baihaqi) 


8 



mereka persekutukan. 24. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk 
Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada- 
Nya. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. 


|QS Az-Zalzalah, 99: 1-8 1 


M ^ 

£_ J S f ^ *s*s*/s £ 

0 V 


1. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, 111 2. dan bumi telah 
mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, 3. dan manusia bertanya, "Apa yang 
terjadi pada bumi ini?" 4. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, 5. karena sesungguhnya 
Tuhanmu telah memerintahkan (yang demikian itu) padanya. 6. Pada hari itu manusia keluar dari 
kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) 
semua perbuatannya. 7. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya. 8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya 
dia akan melihat (balasan)nya. 


| QS Al-Kafirun, 109: 1-6 \ 




O OJ j£s C> \ j* 


'i > _ ^ a , ^ 


1 1 . Dalam hadits riwayat Ibnu Abbas radiallahu 'anhu marfu' disebutkan bahwa, idza Zulzilat itu menyamai separo Al-Qur'an." (HR. At- 
Tirmidzi dan Al-Hakim dari hari hadits Yaman Bin Al-Mughirah) 


9 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir! 12 > 2. aku tidak akan menyembah apa 
yang kamu sembah, 3. dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, 4. dan aku tidak 
pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi 
penyembah apa yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. 


QS An-Nasr, 110: 1-3 


O l IjJ \j <jkj O 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, 2. dan engkau melihat manusia 
berbondong-bondong masuk agama Allah, 3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan 
mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat. 13) 


QS Al-lkhlas, 112: 1-4^ 


* 


OSlj/pjjrp O^dl 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1. Katakanlah (Muhammad), "Dia lah Allah, Yang Maha Esa. 2. Allah tempat meminta segala 
sesuatu. 3. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. 4. Dan tidak ada sesuatu yang 

setara dengan Dia." 14) 


12. Hadits Ibnu Abbas radiallahu ’anhu, “Qul ya ayyuhalkafirun itu menyamai seperempat Al-Qur'an". (H. R. At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Dia 
mengatakan, "Sanadnya shahih.") 

13. Hadits dari Anas radiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "Bukankah bersamamu iza ja'a 
nasrullahi wal fathu ?" Sahabat tadi menjawab, "Ya." Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam Bersabda, "la menyamai seperempat Al-Our'an " 
(Hadits riwayat At-Tirmidzi). 

14. Dari Abdullah bin Hubaib radiallahu 'anhu, ia berkata, "(Suatu ketika) kami keluar pada malam yang gelap gulita dan sedang hujan. 
Kami meminta kepada Rasulullah Sallallah Alaihi Wasallam agar berkenan mendoakan kami. Maka kami pun menjumpai beliau, lalu beliau 
bersabda, "Katakanlah!" Saya tidak mengatakan apa-apa. Kemudian beliau bersabda, "Katakanlah!" Saya tidak mengatakan apa-apa. Kemu- 
dian saya bertanya, "Apa yang harus saya katakan, wahai Rasulu'lah?" Beliau bersabda, "qulhuwaallahu ahad dan dua surah perlindungan 
( Al-Falaq dan An-Nas) tatkala sore dan pagi hari masing-masing 3 kali, niscaya ia sudah mencukupi dari segala sesuatu." (HR. Abu Dawud 
Tirmidzi, dan An-Nasa’i") 


10 



11 


^ I 'ijtai ^Js- (L-lj.1 )\x>z^J\ 

r *V&r* 

Kami terjaga di pagi hari (sore hari) dalam fitrah Islam, dan kalimat ikhlas, dan dalam agama 
Nabi kami, Muhammad saw., dan dalam millah (ajaran) bapak kami Ibrahim yang hanif (lurus) 
sedang dia bukan seorang musyrik. 16) 

# U & 

fx0 Yf~i 'i ^ 'i_s? 4/-?j cES)s-j ufcju 

Ya Allah, aku terjaga oleh-Mu dalam nikmat, sehat (keselamatan dari bencana), dan terjaganya 
rahasia-rahasia (dosa-dosa)ku maka sempurnakanlah nikmat-Mu sehat dari-Mu, dan 
penjagaan-Mu atasku di dunia dan akhirat. 17) 


rx 


.ililldili 


Ya Allah, nikmat apa pun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhluk-Mu adalah 
dari-Mu, yang Esa dan takbersekutu maka bagi-Mu segala puji dan syukur. 18) 

jilidi (jil j C 

Ya Rabbi, bagi-Mu segala puji seagung kemuliaan wajah-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. 19 > 

j\jj <iilj 

Aku telah ridha Allah sebagai Rabb-ku, dan Islam sebagai agamaku, dan dengan Muhammad 
sebagai Nabi dan Rasulku. 20) 

16. Dari Ubay bin Ka ab radiallah u anhu berkata, "Ketika pagi hari Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami untuk 
membaca: asbahna 'ala fitratil islam... dan ketika sore hari juga dengan doa yang sama. " (Riwayat Abdullah bin Imam Ahmad Ibnu Hanbal 
dalam Zawaid nya). 

17. Dari Ibnu Abbas radiallahu ‘anhu, ia berkata, "Telah bersabda Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam, "Barang siapa membaca tiga kali: 
Allahumma inni asbahtu minka, maka wajib bagi Allah untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepadanya." (HR Ibnu Sunni) 

I . 18. Dari Abdullah bin Ghannam Al-Bayadi bahwa Rasulullah Sallallah Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ketika pagi membaca: 

| Allahumma ma asbaha bi..., sesungguhnya ia telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan barang siapa membacanya ketika sore hari, maka 
ia telah menunaikan syukur pada malam harinya." (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya). 

19. Dari Abdullah bin Umar ra., bahwasanya Rasululah Sallallah 'Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang hamba dari hamba Allah yang 
mengatakan: ya rabbi lakal hamdu..., maka dua malaikat merasa berat dan tidak tahu bagaimana harus mencatat (pahalanya). Kemudian 
keduanya naik ke langit seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya hamba-Mu telah mengatakan perkataan yang kami tidak tahu 
bagaimana mencatat (pahala)nya." Allah swt. berfirman, "Apakah yang dikatakan hamba-Ku?" Kedua malaikat menjawab, "Sesungguhnya 
ia mengatakan: ya rabbi lakal hamdu, maka Allah swt. berfirman. "Catatlah pahalanya sebagaimana yang diucapkan oleh hamba-Ku tadi 
sampai ia berjumpa dengan-Ku niscaya Aku akan membalasnya." (HR. Imam Ahmad, Ibnu Majah) 

20. Dari Abi Salam, seorang pelayan Rasulullah dalam hadits marfu', ia berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam bers- 
abda, "Barang siapa ketika pagi dan sore mengatakan: radiitu billahi rabba, maka Allah meridhainya." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i 
dan Al-Hakim) 

21. Dari Juwairiyah (Ummul Mukminin radiallahu ’anha), Nabi Sallallah 'Alaihi Wasallam keluar dari sisinya pagi-pagi untuk salat subuh di 
masjid. Beliau kembali (ke kamar Juwairiyah) pada waktu dhuha, sementara ia masih duduk di sana. Lalu Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasal- 
lam bertanya, "Engkau masih duduk sebagaimana ketika aku tinggalkan tadi?" Juwairiyah menjawab, "Ya. "Maka Rasulullah saw. bersabda. 

Sungguh, aku telah mengatakan kepadamu empat kata sebanyak tiga kali, yang seandainya empat kata itu ditimbang dengan apa saja yang 
engkau baca sejak tadi tentu akan menyamainya, (empat kata itu ) yakni: Subhanallahi wabihamdihi/adada khalgihi" (HR. Muslim) 




12 




Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya, sebanyak bilangan ciptaan-Nya dan keridhaan-Nya, 
dan sebesar bobot 'arsy-Nya, dan sebanyak tinta kalimat-Nya. 21) 


Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya tidak ada mudharat sedikit pun, baik di bumi 
maupun di langit dan Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. 22) 

t*® 

Ya Allah, kami berlindung pada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari dan kami 
memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. 23) 

( 3 ^*" \ 

Aku berlindung pada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya. 24) 

J l£$\j jtA, ^ 

''“«O' J&J iy-'j l y~^\ j* 

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa sesak dada dan gelisah; dan aku berlindung kepa- 
da-Mu dari kelemahan dan kemalasan; dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan 
kikir; dan aku berlindung kepada-Mu dari dilingkupi utang dan dominasi manusia. 25) 

r»® 'H W' ljy>J \ 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakiran; ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari azab kubur; tiada Tuhan selain Engkau. 

22. Dari Utsman bin Affan ra. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Tidaklah seorang hamba setiap pagi dan sore membaca: bismillahilladzl la 
yadhurru.... kecuali bahwa tidak ada sesuatu yang membahayakannya." (HR. Abu dawud dan Tirmidzi). 

23. Dari Abu Musa Al-Asy'ari ra. berkata bahwa suatu hari Rasulullah saw. berkhutbah di hadapan kita, seraya bersabda, "Wahai sekalian 
manusia, takutlah kalian kepada syirik, karena syirik itu lebih lembut daripada semut. " Kemudian berkatalah seseorang kepada beliau, 
"Bagaimana kita berhati-hati kepadanya wahai Rasul, sementara dia lebih lembut daripada binatang semut?" Rasulullah saw. bersabda, 
"Katakanlah allahumma inna na 'udzubika..." (HR. Ahmad dan Thabrani . Juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la sebagaimana hadits tadi dari 
Khudzaifah, hanya saja Khudzhaifah berkata, "Rasulullah saw. membacanya tiga kali.") 

24. Dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, "Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjelang sore membaca: a 'udzu- 
bikalimatillahi... tiga kali, maka tidak akan membahayakan baginya racun yang ada pada malam itu." (HR. Ibnu Hibban dalam kitab Sha- 
hihnya) 

25. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Suatu hari Rasulullah Sallallah Alaihi Wasallam masuk masjid, tiba-tiba beliau, mengapa.kamu duduk- 
duduk di masjid di luar waktu salat?' Abu Umamah menjawab, "Karena kegalauan yang melanda hatiku dan utang-utangku, wahai Rasu- 
lullah." Rasulullah saw. bersabda, "Bukankah aku telah mengajarimu beberapa bacaan, bila kau baca niscaya Allah akan menghilangkan rasa 
galau dari dirimu dan melunasi hutang-hutangmu?" Abu Umamah berkata, 'Betul, wahai Rasulullah.' Rasulullah bersabda. Ketika pagi dan 
sore ucapkanlah: allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan" Kemudian aku melakukan perintah tadi, maka Allah menghilangkan 
rasa galau dari diriku ." (HR. Abu Dawud) 




13 


V5^ j 'Jfj 

> > 

Ya Allah, sehatkanlah badanku; Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku; Ya Allah, sehatkanlah 
penglihatanku; tiada Tuhan selain Engkau. 26) 

3 < diiliiip ‘jj d-T^sf 

iy-' uU«lsuJ»lU 

Ya Allah, Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkau yang menciptakan 
dan aku hamba-Mu, dan aku dalam perjanjian dengan-Mu, ikrar kepada-Mu, (yang akan aku 
laksanakan dengan) segala kemampuanku; dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa- 
apa yang telah aku lakukan; aku mengakui nikmat-Mu kepadaku; dan aku mengakui dosaku 
maka ampunilah aku karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. 27) 




Aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Hidup dan selalu terjaga; 
dan aku bertobat kepada-Nya. 28) 


j*r?! ' j*! y 

J' J f 


9 3 * &3 


6.p a n Abdurrahman bin Abu Bakrah radiallahu 'anhu, dia berkata kepada ayahnya. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku mendengar engkau 
berdoa: Allahumma 'afini f i badani... Engkau lakukan itu tiga kali ketika pagi dan tiga kali ketika sore," Sang ayah berkata, "Sesungguhnya 
aku mendengar Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam berdoa seperti itu, maka aku pun ingin mengikuti sunah beliau." (HR. Abu Dawud) 

27. Dari Syaddad bin Aus radiallahu ‘anhu, Nabi Sallallah 'Alaihi Wasallam bersabda, "Sayyidul istighfar (doa permohonan ampunan yang 
terbaik) adalah: allahumma anta rabbi laailaha illa anta khalaqtani... Barangsiapa membacanya ketika sore hari sembari yakin akan kandun- 
gannya, kemudian meninggal pada malam itu, maka ia akan masuk surga. Dan barangsiapa membacanya pada pagi hari sembari yakin akan 
kandungannya kemudian meninggal pada hari itu, maka ia akan masuk surga. " (HR. Bukhari) 

28. Dari Zaid (pelayan Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam berkata, "Aku mendengar Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam bersabda, 'Barang 
siapa yang membaca: astaghfirullahalladzi laailaha illa huwal hayyu, Allah akan mengampuninya, meski ia lari dari pertempuran. (HR. Abu 
Dawud, Tirmidzi, dan Al-Hakim. "Shahih berdasarkan syarah Bukhari dan Muslim. ") 

29. Dari Abu Darda radiallahu 'anhu berkata, Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca salawat kepadaku 10 
x ketika pagi dan 10 kali ketika sore, maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari Kiamat." (HR. Thabrani) 

30. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya berkata, "Barang siapa bertasbih kepada Allah 100 kali ketika pagi hari dan 100 kali ketika sore 
hari, maka ia seperti orang yang melakukan haji 100 kali. Barangsiapa bertahmid kepada Allah 100 kali ketika pagi hari dan 100 kali ketika 
sore hari, maka ia seperti orang yang membawa seratus kuda perang untuk berjihad dijalan Allah. Barang siapa mengucapkan tahlil 100 kali 
ketika pagi hari dan 100 kali ketika sore hari, maka ia seperti memerdekakan seratus budak dari anak cucu Ismail. Barang siapa mengucapkan 
takbir seratus kali di pagi hari dan seratus kali di sore hari, maka Allah tidak akan memberi seseorang melebihi apa yang diberikan kepadanya, 
kecuali orang itu melakukan hal yang sama atau lebih." (HR. Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits ini hasan." An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits 
yang sama) 


14 


• . • • ; * '• * ’• * • * • ' 


Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam atas junjungan kami, Muhammad, dan atas 
keluarganya, seperti Engkau limpahkan shalawat atas junjungan kami, Ibrahim, dan atas 
keluarganya; dan berkahilah junjungan kami, Muhammad, dan keluarganya, seperti Engkau 
berkahi junjungan kami, Ibrahim, dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji dan 

Mulia. 29) 

i ih 

Mahasuci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar. 30) 

* ' 

Tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan 
pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. 31) 

Mahasuci Engkau, ya Allah, dan segala puji bagi-Mu; aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain 
Allah, aku mohon ampun dan bertobat pada-Mu. 32) 


j- 3 ^ 

Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas junjungan kami, Muhammad, abdi-Mu, Nabi-Mu dan 
Rasul-Mu, Nabi yang ummi, dan atas keluarganya; dan limpahkan salam sebanyak apa yang 
diliputi oleh ilmu-Mu dan dituliskan oleh pena-Mu, dan dirangkum oleh Kitab-Mu; dan ridhailah 
ya Allah, para penghulu kami: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat semuanya, dan 
para tabi'in dan tabi'ut-tabi'in yang baik-baik hingga hari Akhir. 

^1*1 1 Ijj Ij c ^ j 

Mahasuci Rabb-mu, Rabb keagungan, dari apa-apa yang mereka sifatkan, dan salam atas para 
Rasul, dan segala puji bagi Rabb seru sekalian alam. 33) 

31. Dari Abu Ayyub ra., Rasulullah Sallallah 'Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ketika pagi hari membaca: la-ilaha illallahu wahdahu 
la syarikalahu... sepuluh kali, maka Allah akan mencatat setiap kali itu dengan sepuluh kebaikan dan menghapus sepuluh kejelekan, 
serta mengangkatnya dengan bacaan tadi sepuluh derajat. Bacaan tadi (pahalanya) bagaikan memerdekakan sepuluh budak, dan ia bagi 
pembacanya sebagai senjata bagi permulaan siang sampai menjelang sore, serta hari itu ia tidak akan mengerjakan pekerjaan yang akan 
mengalahkannya. Dan barangsiapa membacanya sore hari, maka pahalanya seperti itu juga...(HR. Ahmad, At-Tabrani, Sa'id bi Mansur) 

32. Dari Jubair bin Muth'im ra. berkata, Rasulullah Sallallah Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca: Subhanallahi wabihamdika 
asy-hadu... pada suatu majelis dzikir, maka bacaan itu seperti stempel yang dicapkan padanya. Dan barangsiapa mengucapkannya pada 
forum iseng, maka bacaan itu sebagai kafarat baginya (HR. An-Nasa’i, Al-Hakim, Ath-Thabrani, dan yang lainnya). 

33. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adzkar berkata, "Kami meriwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya' dari Ali radiallahu 'anhu, 'Barang 
siapa suka mendapatkan timbangan kebajikan yang sempurna, maka hendaklah di akhir majelisnya ia membaca: subhana rabbika rabbil 
'izzati amma yasifun. 


Sumber: KH*b Majrm/ah Rasatl Al-lman Asy-Syahid Hasan Al-Ba 




15 





t' Lio 




Katakanlah: "Wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau 
kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang 
Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala 
kebajikan. Sesungguhnya, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam 
siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan 
Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki 
tanpa hisab. (QS Ali 'Imran, 3: 26-27) 

^ ^ j V* (ii J ^ o ^ 

\ { y^j 

Ya Allah, sesungguhnya ini adalah malam (siang)-Mu yang telah menjelang, dan siang (malam)-Mu yang 
tengah berlalu, serta suara-suara dari para penyeru-Mu maka ampunilah aku. 

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul untuk mencu- 
rahkan mahabbah hanya kepada-Mu, bertemu untuk taat kepada-Mu, bersatu dalam rangka menyeru (di 
jalan)-Mu, dan berjanji setia untuk membela syari'at-Mu maka kuatkanlah ikatan pertaliannya. Ya Allah, 
abadikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah dengan cahaya-Mu yang tidak pernah 
redup, lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepada-Mu, hidupkanlah 
dengan ma'rifat-Mu, dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalan-Mu. Sesungguhnya, Engkau sebaik- 
baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin. Dan semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan 
kepada Muhammad saw., kepada keluarganya, dan kepada semua sahabatnya. 






16 


